

j 4jJJI 


AL-QUR’AN DAN 
TERJEMAHNYA 


JUZ 1- 30 











SSBI 



DAFTAR SURAH 


NAMA SURAH 
AL-FATIHAH ... 
AL-BAQARAH 

ALl IMRAN 

AN-NISA' 

AL-MA-IDAH. 

AL-AN'AM 

AL-A'RAF 

AI.-ANFA1. 

AT-TAUB.AH 

YUNUS 

HUD 

YUSUF 

AR-RA'D 


ibrahTm . 

AL-H1JR. ... 
AN-NAHL 


AL-KAHF 

MARYAM 

TAHA 

AL-ANBIYA’ 

ALHA.IJ 

AL-MU'MINUN 

AN-NUR 

AL-FURQAN 

ASY-SYUARA' 

AN-NAML 

AL-QASAS 

AL-'ANK.ABUT 

AR-RUM 

LUQMAN 

AS-SAJDAH 


HALAMAN 


62 

99 

141 

JjlfL 

203 


279 

297 

317 

336 


NO. 


I NAMA SURAH 


23. 

34.. 


36. 

37. 


KAFIR 

YA.SIN 

AS-SAFFAT 


39. 

40. 


AZ-ZUMAR 

AL-MU'MIN. ... 

FUSS1LAT 

ASY-SYURA ... 
AZ-ZUKHRUF 
AD-DUKHAN a 
AL-JASlYAH 


355 

384 


431 

448 

475 

488 

502 

513 

530 


559 

570 

580 

586 


49. 

50. 

51. 

52. 


55. 

56. 

57. 


62. 

63. 


MUHAMMAD .... 

AL-FAT1.1 

AL-HUJURAT 

QAF 

AZ-ZAR1YAT 

aj-tOr 

AN-NAJM 

al-qamar 

ar-rahmaKi;;.:'..: 

AL-WAQIAll 

al-hadTd 

AL-MUJAD1LAH 

AL-HASYR 

AL-MUMTAHAN 

AS-SAFF 

AL-JUMU’AH ... 
AL-MUNAFIQUF 
AT-TAOABUN .... 



AL-FATIHAH 


MAKKIYYAH 
Surah ke-1 : 7 ayat 
JUZ 1 



1 . Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, 
Maha Penyayang. 

2. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, 

3. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, 




4. Pemilik hari pembalasan." 

5. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah jS'ys.r iKt 

dan hanya kepada Engkaulah kami mohon 

pertolongan. 


6. Tunjukilah kami jalan yang lurus,’’ 

7. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau j< 

beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) 't 
mereka yang dimurkai, dan bukan (pula 
jalan) mereka yang sesat.’ 1 


1 . Yimmiddin (hari pembalasan), hari waklu manusia mencrima pembalasan amalnya. baik iiiiiim 
buruk. Disebut juga yaunuil qiyamah, yiuiimil Iji.sab dan sebagainya. 

2. Jalan yang lurus, yaitu jalan hidup yang benar, yang dapat membuat bahagia di dunia dan dt' 

3. Mereka yang dimurkai, adalah mereka yang sengaja menentang ajaran Islam. Mereka yang 
sesat adalah mereka yang sengaja mengambi! jalan lain selain ajaran Islam. 




JUZ1 


2. AL-BAQARAH 


peringatan atau tidak engkau beri peringatan, 
mereka tidak akan beriman. 

7. Allah telah mengunci hati dan pendengaran 
mereka, 91 penglihatan mereka telah tertutup, 
dan mereka akan mendapat azab yang berat. 

8. Dan di antara manusia ada yang berkata, 
“Kami beriman kepada Allah dan hari akhir,” 
padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah 
orang-orang yang beriman. 

9 Mereka menipu Allah dan orang-orang yang 
beriman, padahal mereka hanyalah menipu 
diri sendiri tanpa mereka sadari. 

10. Dalam hati mereka ada penyakit, 101 lalu 
Allah menambah penyakitnya itu; dan 
mereka mendapat azab yang pedih, karena 
mereka berdusta. 

11. Dan apabila dikatakan kepada mereka, 
“Janganlah berbuat kerusakan di bumi!”"' 
Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami 
justru orang-orang yang melakukan per- 
baikan.” 

12. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang 
berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak 
menyadari. 

13. Dan apabila dikatakan kepada mereka, 
“Berimanlah kamu sebagaimana orang lain 
telah beriman!” Mereka menjawab, “Apakah 
kami akan beriman seperti orang-orang yang 
kurang akal itu beriman?” Ingatlah, 
sesungguhnya mereka itulah orang-orang 
yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. 

1 4. Dan apabila mereka beijumpa dengan orang 
yang beriman, mereka berkata, “Kami telah 
beriman.” Tetapi apabila mereka kembali 


i J * > JPdll jSA" 

(?) wllW) 9 83 

(?) 

iyUl Au! (ilitvij 

(?) } 

\? COl 

o“! cfelSii 

^11 

lS| Ip Ij Ojl'Pi 



2. AL-BAQARAH 


JUZ 


AL-BAQARAH 

MADANIYYAH 

Surah ke-2 : 286 ayat 

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha 
Penyayang. 


1 . AlifLam (Tj | 

2. Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan Oi$J) OUi 

padanya; petunjuk bagi mereka yang ' **' *“ T © 

bertakwa, 5 ’ © 


3. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang 
gaib, melaksanakan salat, dan menginfak- 
kan < ’ 1 sebagian rezeki yang Kami berikan 
kepada mereka, 




4. dan mereka yang beriman kepada (Al- ©Jt <1$ fcj 

Qur’an) yang diturunkan kepadamu 9 

(Muhammad) dan (kitab-kitab) yang telah ^ • ©j-5 o? (_)© toy 

diturunkan sebelum engkau, 7 ' dan mereka " s 

yakin akan adanya akhirat. © 


5. Merekalah yang mendapat petunjuk dari 
Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang 
yang beruntung. 

6. Sesungguhnya orang-orang kafir, 8 ' samasaja 
bagi mereka, engkau (Muhammad) beri 


©Oy^l 
Iyj2" OigJl (*>} 




JUZ 


2, AL-BAQARAH 


dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari 
langit, lalu Dia hasilkan dengan (hujan) itu 
buah-buahan sebagai rezeki untukmu. 
Karena itu janganlah kamu mengadakan 
tandingan-tandingan bagi Allah, padahal 
kamu mengetahui. 

23. Danjika kamu meragukan (Al-Qur’an) yang 
Kami turunkan kepada hamba Kami 
(Muhammad), maka buatlah satu surah 
semisal dengannya dan ajaklah penolong- 
penolongmu selain Allah, jika kamu orang- 
orang yang benar. 

24. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan 
(pasti) tidak akan mampu, maka takutlah 
kamu akan api neraka yang bahan bakamya 
manusia dan batu. yang disediakan bagi 
orang-orang kafir. 

25. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada 
orang-orang yang beriman dan berbuat 
kebajikan, bahwa untuk mereka (disediakan) 
surga-surga yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi 
rezeki buah-buahan dari surga, mereka 
berkata, “Inilah rezeki yang diberikan 
kepada kami dahulu.” Mereka telah diberi 
(buah-buahan) yang serupa. Dan di Sana 
mereka (memperoleh) pasangan-pasangan 
yang suci. Mereka kekal di dalamnya. 

26. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat 
perumpamaan seekor nyamuk atau yang 
lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang 
yang beriman, mereka tabu bahwa itu 
kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang 
kafir berkata, “Apa maksud Allah dengan 
perumpamaan ini?” Dengan (perumpama- 
an) itu banyak orang yang dibiarkan-Nya 
sesat, 1 ” dan dengan itu banyak (pula) orang 


jbJt tybti lyljiaj • I^Ulu J 

lily* j)\ 
ojl*! 

lyUpy 

lyjj I vi <jj£ 

vi 

ly I vi 

© ° £jjjl ^ 

U'ilio V I 4jjl (ill 

43t v & Jl 14 

iTOjicSK ^Jvi&A\ 



, AL-BAQARAH 


JUZ 


kepada setan-setan (para pemimpin) mereka, 
mereka berkata, “Sesungguhnya kami 
bersama kamu, kami hanya berolok-olok.” 

15. Allah akan memperolok-olokkan mereka 
dan membiarkan mereka terombang-ambing 
dalam kesesatan. 

16. Mereka itulah yang membeli kesesatan 
dengan petunjuk. Maka perdagangan 
mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak 
mendapat petunjuk. 

1 7. Perumpamaan mereka seperti orang-orang 
yang menyalakan api, setelah menerangi 
sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya 
(yang menyinari) mereka dan membiarkan 
mereka dalam kegelapan, tidak dapat 
melihat. 

1 8. Mereka tuli, bisu dan buta, sehingga mereka 
tidak dapat kembali. 

1 9. Atau seperti (orang yang ditimpa) hujan lebat 
dari langit, yang disertai kegelapan, petir dan 
kilat. Mereka menyumbat telinga dengan 
jari-jarinya, (menghindari) suara petir itu 
karena takut mati. Allah meliputi orang- 
orang yang kafir. 121 

20. Hampir saja kilat itu menyambar pengl ihatan 
mereka. Setiap kali (kilat itu) menyinari, 
mereka berjalan di bawah (sinar) itu, dan 
apabila gelap menerpa mereka, mereka 
berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, 
niscaya Dia hilangkan pendengaran dan 
penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha- 
kuasa atas segala sesuatu. 

2 1 . Wahai manusia! Sembahlah Tuhanmu yang 
telah menciptakan kamu dan orang-orang 
yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. 


'tSwfit ajlJji fitsi 

'Mjljujy-J (J\$\ 

) 1 {! ' ’<$ 

($) v^y^jT^ 

0*1 ! Ui ©^’7 

VijifjZ I 

Jaus^a 4l)b ^ Oyjt JUa* 

My la ©o I liij 

t } JJ 4 jo ! f\£y) 

©kia* l^lj 
© ©j&JLiJlS vi Vt$i 


22. (Dialah) yang menjadikan bumi sebagai 
hamparan bagimu dan langit sebagai atap. 






